TUNJUNGAN AKAN DIGESER MEGAMALL DI SURABAYA 
Dana 


Taken by Gnibotodlareg (Archive.org, 2023), from m 
source Sanken 


ovmasiportantran, Original 


Di penghujung tahun nanti, Surabaya Barat tidak hanya mempunyai satu 
pusat perbelanjaan dan hiburan. Kawasan itu akan langsung 'dijatuhi" 
dua megamall yang disebut -sebut sebagai mall yang terbesar di Jawa 

Timur, yaitu Pakuwon Megamall serta Mall dan Dunia Impian Citra Raya. 


Pakuwon bemiat memulai proyek megamall itu secepatnya. Untuk itu, 
perusahaan property itu memulai membangun proyek itu akhir tahun 
1996. 


Proyek diatas lahan seluas 23 Ha itu menelan biaya pembangunan 
sebesar Rp. 289,8 miliar.Lokasinya tepat berada di antara Jl. Mayjen 
Sungkono (setelah patung kuda) dengan rencanajalan arteri yang 
menghubungkan utara dan selatan. 


Dengan konsep Supermall seperti di Karawaci, Pakuwon Megamall akan 
dilengkapi dengan pusat hiburan tertutup (theme park) seluas 10.000 m2 
, delapan cineplex dan 7000m convention hall. Desain arsitektur 
megamall ini akan dikerjakan Development Design Group Inc. dari 
Baltimore, Amerika Serikat. Pada bagian atrium yang terdiri atas empat 
lantai langit -langitnya berbentuk kubah setinggi 20 meter. 


Sedang Mall Citraland akan dibangun bersama Dunia Impian diatas 
tanah yang luas seluruhnya 100 Ha. Untuk tahun pertama akan dibangun 
mall 100 m2 diatas lahan 30 Ha yang akan dimulai pembangunannya 
tahun 1997 dan diharapkan rampung awal tahun 1999. 


“Untuk Asia Tenggara, Mall dan Outdoor theme park terpadu baru 
pertama kalinya. Kita boleh bangga karena justru Surabaya langsung jadi 
satu, sedang di Ancol baru akan dibangun Mall.” 


